13-04-22 - Kursus Web Master Medan 
Mastering Website Jadi Lebih Jago dengan Kursus Web Master Medan 
Kursus Web Master Medan Create and Build Your Pro Website 


Apa sih keuntungan memiliki skill mastering website? Ketahui dan pelajari skill 
baru dengan Kursus Web Master Medan sekarang juga! 


Kursus Web Master Medan 


Anda sudah tahu apa itu web master? Lalu apa keuntungan menjadi seorang 
web master? Pelajari selengkapnya dengan mengikuti Kursus Web Master Medan 
bersama Flashcom. Tersedia kelas offline, online maupun home private dengan 
harga yang terjangkau dan dibimbing oleh pengajar profesional di bidangnya. 
Materi yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan sistem 
belajar 100% hands-on (langsung praktik dalam pembelajaran). Teruntuk Anda 
yang berdomisili di Medan dan sekitarnya, dapat mengunjungi kantor Flashcom 
Indonesia cabang Medan di Jalan Raya Bunga Cempaka Nomor 56, Padang Bulan 
Selayang II, Medan - Sumatera Utara. 


Keuntungan Mengikuti Kursus Web Master 


Berkembangnya teknologi pada saat ini membuat kita sering mendengar profesi 
yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan bertambah banyak profesi baru itu 
akan terjadi terus-menerus seiring dengan melajunya perkembangan teknologi 
era industri 4.0. Salah satunya yaitu profesi seorang Web Master. Pekerjaan Web 
Master merangkap banyak posisi dan mencakup banyak bidang keahlian seperti 
desain web, pemrograman web, animasi web dan server web. Tugasnya adalah 
sebagai berikut: 


1. Desainer Website 
Hal dasar dan paling utama yang harus dikuasai seorang web master 
adalah mahir mendesain sebuah tampilan website agar menarik perhatian 
pengunjung atau biasanya posisi ini disebut sebagai Front-End Developer. 
Tugasnya untuk membuat konsep atau ide yang menarik agar website 
terlihat memiliki tampilan yang dinamis dan punya ciri khas khusus serta 
pengunjung dapat dengan mudah mengakses website. Selain itu, web 
designer harus memahami yang namanya manajemen waktu, server dan 
proyek, Search Engine Optimization (SEO) serta layanan pelanggan. 

2. Website Programmer (Web Development) 
Seorang web master harus menguasai cara mengembangkan website 
dengan memahami bahasa pemrograman Java, JavaScript, HTML, PHP dan 
sebagainya. Pengembangan website dilakukan dengan melakukan 
kegiatan koding dengan tujuan akses website dapat lebih responsive dan 
interaktif. Selain itu posisi ini harus mengerti cara mengatasi 
(memperbaiki) masalah atau error yang terjadi akibat kesalahan dalam 


pemrograman. Terakhir seorang web master mampu mengembangkan 
semua database yang telah direncanakan oleh web designer. 

3. Animator Website 
Hal yang membuat website menjadi unik dan menarik yaitu animasi. 
Seorang web master harus menguasai skill menjadi web animator dengan 
tujuan dapat mendesain animasi sesuai dengan tema website dan 
memperbagus tampilan web. 

4. Administrator (Web Server) 
Menjadi web administrator memiliki tanggung jawab untuk mengatur 
hosting dan merawat server agar website berjalan dengan baik, menjaga 
keamanan web, mengatur domain dan user yang bisa mengakses website. 


Secara tidak langsung profesi sebagai Web Master dapat disebut sebagai Full- 
Stack Developer. Karena tugasnya adalah merangkap pekerjaan Front-End dan 
lulus atau baru menyelesaikan insentif (kursus) minimalnya (kurang lebih) 5 juta 
dan tentunya akan ada kenaikan gaji jika sudah melakukan banyak proyek 
pengembangan website. Prospek pekerjaan ini menjadi jaminan sebab banyak 
dibutuhkan skill programming untuk perusahaan Start-Up maupun industri 
lainnya untuk membuat home profile website perusahaan menjadi menarik dan 
mudah diakses. 


Anda tertarik menjadi seorang web master dan ingin menguasai keterampilan 
dan keahlian programming? Kursus Web Master Medan bersama Flashcom 
Indonesia. Kami menyediakan topik dan konten pembelajaran mulai dari dasar 
dan cocok untuk Anda yang masih pemula. Berikut penjelasan beberapa materi 
yang akan dipelajari dalam kursus web master. 


Materi Kursus Web Master 


Mempelajari Hypertext Markup Language (HTML) dan Cascading Style Sheets 
(CSS) untuk Desain Website 


- Mempelajari pengenalan dasar website 

- Membuat layout dan navigasi 

- Membuat tampilan desain sederhana (warna, pengaturan tampilan, dll) 
menggunakan HTML dan CSS 

- Memahami aturan penulisan HTML 

- Mempelajari penyusunan teks dalam dokumen dan tautan 

- Pengenalan atribut tag elemen 

- Penyajian data dengan tabel 

- Mempelajari elemen gambar 

- Memahami penggunaan form input 

- Metadata dalam dokumen HTML 

- Pengenalan CSS 

- Mengerti sintaks css inline dan non inline 

- Membuat komentar dalam css dan pengelompokkan style 


Mempelajari Hypertext Preprocessor (PHP) dan My Structured Query Language 
(MySOL) untuk Membuat Website 


- Mengetahui dasar-dasar bahasa pemrograman PHP dalam pembuatan 
website 

- Mempelajari cara kerja PHP 

- Mempelajari cara penanganan form 

- Memahami pengantar string 

- Pengenalan pemrograman berorientasi objek 

- Mengenal dan menghubungkan basis data ke dalam MySQL database 

- Pengenalan tentang database, DBMS dan RDBMS 

- Mempelajari tentang MySQL 

- Pengenalan SQL 

- Membuat rancangan dan struktur database 

- Pengenalan script ekstensi TXT melalui PHP 

- Membuat script RSS feed menggunakan PHP dan MySQL 


Tujuan Kursus Web Master 


e Mahir menjadi Full Stack Programming 

e Mampu membuat web dengan tampilan dan akses yang baik 

e Bisa membuat web site yang dinamis, interaktif dan responsif 
e Mahir menggunakan PHP, MySQL, HTML dan CSS dengan mahir 
e Dapat menangani troubleshooting pada website 

e Kemampuan untuk memelihara dan mempromosikan situs web 
e Bisa menjadi webmaster profesional 

e Menambah wawasan dan pengalaman 


Anda tertarik dengan materi yang akan diajarkan? Namun bingung mengatur 
jadwal belajar karena takut terganggu dengan jadwal sekolah, kuliah atau kerja? 
Tenang saja! Jadwal kursus di Flashcom sangat fleksibel, bisa menyesuaikan 
kapanpun Anda memiliki waktu luang (sesuai dengan kesepakatan bersama 
trainer). Sistem belajar santai namun pasti dan materi yang dapat disesuaikan 
dengan keperluan membuat Anda belajar dengan teratur dan terkendali. 
Sehingga Anda dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh 
trainer profesional kami. 


Hubungi layanan pelanggan kami (Customer Service Flashcom Indonesia) 
melalui aplikasi WhatsApp atau Telepon 0816-1500-8008 untuk informasi lebih 
lanjut terkait Kursus Web Master Medan, pendaftaran dan biaya kursus. 


